
Segala puji bagi Allah. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan, nabi dan 
kekasih kita, Rasulullah JH . Amma ba'du: 

Wahai saudaraku muslim dan muslimah! -semoga Allah merahmati Anda. 
Ketahuilah, bahwa kita wajib mempelajari empat hal: 

Pertama: Ilmu: Yaitu mengenal Allah , mengenal Nabi-Nya M , dan mengenal Agama 
Islam; karena tidak boleh beribadah kepada Allah tanpa dasar ilmu. Siapa saja melakukan 
hal demikian, maka akan terjerumus ke dalam kesesatan, dan telah menyerupai orang- 
orang Nasrani dalam perbuatannya ini. 

Kedua: Amal: Siapa saja berilmu namun tidak mengamalkannya, maka ia telah menyerupai 
orang-orang Yahudi. Sebab mereka itu berilmu, namun tidak mau mengamalkannya. Di 
antara tipu muslihat setan, ia memperdaya manusia agar tidak senang terhadap ilmu, 
dengan anggapan bahwa ia akan dimaafkan di hadapan Allah karena kebodohannya! Ia 
tidak tahu, bahwa siapa yang memiliki kesempatan untuk belajar namun ia tidak 
melakukannya, maka telah tegak hujjah terhadap dirinya. Inilah dalih yang dikemukakan 
oleh kaum Nuh ketika: 

"Mereka memasukkan jari jemari mereka ke dalam telinganya dan menutupkan bajunya ke 
mukanya)". (QS. Nuh: 7); agar hujjah tidak tegak terhadap mereka. 

^ Ketiga: Dakwah kepadanya. Karena para ulama dan da'i adalah pewaris para nabi. Allah 
telah melaknat Bani Israil; karena: ( o Jjjc i \J\s u jJj v i J\s) 

"Mereka satu sama lain selalu tidak melarang tindakan mungkar yang mereka perbuat. 
Sesungguhnya amat buruklah apa yang selalu mereka perbuat itu". (QS. Al-Maidah: 79). 
Sedangkan dakwah dan ta'lim (pengajaran) merupakan fardhu kifayah, jika ada sejumlah 
orang yang mengerjakannya, maka yang lain tak berdosa, namun jika semua orang 
mengabaikannya maka berdosalah mereka. 

4} Keempat: Sabar atas penderitaan baik dalam menuntut ilmu, mengamalkan, dan 

mendakwahkannya. 

■ Dalam rangka ikut serta memberantas kebodohan, dan memberikan kemudahan untuk 
menuntut ilmu yang wajib, dalam buku yang ringkas ini telah kami rangkumkan pengetahuan 
minimal yang memadai dari berbagai macam ilmu pengetahuan syariah dan tiga juz terakhir 
Al-Qur'an beserta tafsirnya, karena seringkali hal tersebut diulang-ulang, dan (Sesuatu yang 
tidak dapat dicapai semuanya, hendaknya tidak ditinggalkan semuanya) ... di antaranya: 

Dalam hal itu semua, kami berusaha untuk menyampaikan secara ringkas, dan berdasarkan tuntunan yang 
shahih dari Nabi J§§ . Kami tidak mengaku telah mencapai kesempurnaan; karena kesempurnaan itu adalah 
hak milik Allah semata, namun inilah usaha kami yang tak seberapa. Jika benar, maka itu hanyalah dari 
Allah; namun jika salah, maka itu dari diri kami dan setan, Allah dan Rasul-Nya lepas dari semua itu. 
Semoga Allah merahmati orang yang menunjukan kepada kami kekurangan-kekurangan kami dengan 
kritik yang bertujuan baik dan membangun. 

Kami memohon kepada Allah, semoga setiap orang yang memberikan andil dalam penulisan, penerbitan 
dan pembagian buku ini dikaruniai balasan yang sebaik-baiknya, diterima amal kebaikan mereka, dan 
dilipatgandakan pahala mereka. 

Hanya Allah-lah Yang Maha Mengetahui. Semoga shalawat dan salam senantiasa tercurahkan 
kepada Nabi kita Muhammad M beserta keluarga dan para shahabatnya. 


BUKU INI Cetakan Pertama 

dibagikan secara cuma-cuma, Ditambah dan Disempurnakan 
tidak diperjual-belikan Ramadhan 1427H, 


Buku ini mendapat tazkiyah dari sejumlah ulama dan 
para penuntut ilmu di Dunia Islam. Untuk info, 
donasi, partisipasi, atau permintaan buku: 
Website: www.tafseer.info E-mail: ind@tafseer.info 


